V Vivanews.com 


Rabu, 25 Januari 2012 | 05:17 WIB Follow: E 


Dunia 


F JOIN VIVAnews FANPAGE 





Rohaniwan di AS Curi Uang untuk 
Berjudi 


Akibat ulahnya ini, Kevin McAuliffe dihukum penjara selama 3 tahun dan 1 
bulan. 


SABTU, 14 JAHUARI 2012, 11:45 WIB Eko Huda £ 


VIVAnews - Seorang rohaniwan Katolik Roma di 
Las Vegas, Amerika Serikat, dihukum penjara 
selama 3 tahun 1 bulan, Dia ketahuan berjudi 
dengan memakai uang jemaat suatu gereja. 


Menurut stasiun berita 58C, rohaniwan itu 
bernama Kevin McAuliffe. Dia mengambil uang 
jemaat gereja yang dia pimpin sebesar 
US#f650,000 atau sekitar Rp5,8 miliar untuk 
menyalurkan kebiasaan berjudinya. 


Suatu kompleks Penjara di Amerika Serikat 
(REUTERS) 


Pengacara Mesuliffe meminta kliennya dihukum 
percobaan supaya tetap bisa bertindak sebagai 
pemimpin Umat dan mendapat konseling atas BERITA TERKAIT 


kecanduannya. "Antek" WikiLeaks Diseret ke 


Mahkamah Militer 


pengardra juga Men enesaar Maula Ta Tentara Pendhineasei Taliban 
mulai mengembalikan uang yang dipakai ke Dikenali 

paroki sejak Mei dan sean mengEmaAI an uang Jepen eRe AAS 
sebesar US$13.420 hingga saat ini. Namun, Ilmuwan Iran 

hakim justru memvonis MeSulife empat bulan 


| VIDEO: Marinir AS Kencingi 3 Mayat 
lebih berat dari tuntutan jaksa, 


Taliban 


Obama Ingkari Janji Tutup Penjara 


Sementara itu, jaksa berpendapat Mesuliffe Suantanamo 


mampu menyembunyikan kejahataannya itu 
karena ia sebagai penanggung jawab laporan keuangan keuskupan di Las Vegas dan San 
Francisco, 


Pada bulan Oktober yang lalu, McAuliffe mengaku bersalah atas tiga dakwaan penipuan 
email dan memalsukan dokumen yang dikirim ke Keuskupan Agung pada 2008, 2009 dan 
2010, Akibat ulahnya itu, McAuliffe juga telah dikeluarkan dari paroki Las Vegas dan 
dilarang bertugas di keuskupan. 


Saat vonis dibacakan, para pendukungnya menangis terisak-isak di ruang sidang karena 
hakim menyatakan Mesuliffe telah menyalahgunakan posisinya, 


McAuliffe sendiri menyatakan menyesali perbuatannya itu., "Bersalah, malu dan membenci 
diri sendiri." 


Dia mengaku rela kehilangannya posisinya di gereja dan meminta keringanan hukuman 
sehingga ia bisa memberikan ganti rugi. Dia juga mengaku rela dipenjara selama 60 tahun 
untuk mempertanggungjawabk. Follow @vivanews £ 385K followers 

« VIVAnews 


pOA Ac m B Rating Kerak pir (sel Rate 


KOMENTAR 
E mau agama apapun selalu aja ada oknum yang merusak, semoga menjadi 
pelajaran untuk. orang yang akan menjadi pemuka agama bahwa godaan 
y duniawi akan menjadi semakin besar dg meningkatnya keimanan seseorang 
T oi + Balas +Laporkan 
BI weja | 16012012 | Laporkan 
ai 12 duhh gak salah Lagi di Amerika itu udah gak punya Akhlak lagi 
© Wkwkwk wkwkwkkw, kalo ketauan aja nyesal tp kalo tdk ya lanjutkann..... 
it. “Balas « Laporkan 
joe jo 
piiri 
@ sebaiknya forumer faithfreedor membantu rohaniwan tersebut... .okekekeke 
p “Balas « Laporkan 
afid 
19012012 
© Turut prihatin. Semoga tidak terjadi di tempat kita, 
ita # Balas «# Laporkan 
demamank 
14012012 
: Hadeh malu-maluin aja. Klo belom siap jadi pastur mending jadi umat aja, ga 
& 
perlu ikut seminari, Skckck... Memalukan Katolik aja. 
Hans “Balas « Laporkan 
poii 
© turut prihatin dueh!.. 
itu + Balas «# Laporkan 
semtuckucel 
1012012 


KIRIM KOMENTAR 


Anda harus Login untuk mengirimkan komentar 


En MEg f Login with Facebook Daftar 





at Socio Politik Bisnis Masional Metro Dunia Sainstek Spot Bola Otomotif Showbiz 


Sorot Wawancara Fokus Forum Blog 





KM VIDEO (Foto [U] U-REFORT EA SURAT Monte @ moele E encLisH H INDEKS LOGIN 


Terpopuler Unggulan Terkomentari 


Iran: Eropa Pancing Perang Urat Syaraf 
"korban" Kapal Concordia Tewas 3 Tahun Lalu 
VIDEO: Terdampar, 22 Paus Mati Mengenaskan 
Estonia Undang Ahli Cyber Security Indonesia 


Bocorkan Informasi, Mantan Agen CIA 
Ditangkap 


FORUM PILIHAN 


Foto: zhu Songhua, Suru Paling Cantik dan 
Seksi dari China 


kuil Karube, Tempat Ritual Payudara di China 


Video HOT Behind The Scene Pemotretan 
Jennifer Dunn 


Video Hot Behind The Scene Pemotretan Aura 
Kasih 


Otzi, Kutukan Manusia Es Beku Berusia 5000 
Tahun 


Foto: Ye Chunmei, Polwan Tercantik di China 
Mengintip Tato Mantan Pacar Sammy Kerispatih 





Aksi Teror di Taman 





Marinir AS Kencingi Penyerang Tempat 
Jenazah... Ibadah di... 


(&1 FOTO TERPOPULER 


JAEN HAN 
Ls i=] 





Mengintip Istana Bos Pameran Arloji Kelas 
MegaUpload Dunia ... 


(RA Email alet (MI SMS News 3 Desktop Alert RSS 


ae 





Kontak Kami | Tentang Kami | Disclaimer | Lowongan Home Politik Bisnis Masional Metro Dunia SainsTek Sport 


Copyright & 2012 PT. Viva Media Baru - News & Community Portal Bola Otomotif Showbiz Kosmo Sorot Analisis Fokus Forum 


